WikipediA 

Bahasa Paku 


Bahasa Paku adalah sebuah bahasa yang dipertuturkan di 
wilayah Kabupaten Barito Timur (tepatnya di Paku dan 
Dusun Tengah), provinsi Kalimantan Tengah. Jumlah 
penutur bahasa Paku terakhir dicatat adalah sekitar 3.500 
penutur (2003) dan semakin berkurang. Saat ini, bahasa 
ini hanya bisa dituturkan oleh orang-orang tua saja J 1 ' 

Dialek 


Bahasa Paku memiliki kesamaan leksikal dengan Bahasa 
Maanyan (mhy (http://www.ethnologue.com/show_langu 
age.asp?code=mhy) 77%) dan Bahasa Dusun Witu (duv 
(http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=d 
uv) 73%). 

Referensi 


1. A Ethnologue - Paku language (http://www.ethnol 

ogue.com/show_language. asp?code=pku) 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Paku&oldid=14372261" 


Bahasa Paku 

Bakau 

Dituturkan di Indonesia 
Wilayah 


Penutur 

bahasa 

Rumpun 

bahasa 


ISO 639-1 
ISO 639-2 
ISO 639-3 


Kalimantan Tengah 

3.500 (2003) (tidak tercantum 
tanggal) 

Austronesia 

- Melayu-Polinesia 

■ Barito Raya 

■ Barito Timur 

- Barito Tengah Selatan 

■ Barito Selatan 

■ Bahasa Paku 

Kode bahasa 


pku 


Halaman ini terakhir diubah pada 6 November 2018, pukul 01.08. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 



































